Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


PAKET 1 

BAHASA INDONESIA SD/MI 

Nama :. 

No. Peserta:. 


UJIAN NASIONAL 

TAHUN PELAJARAN 2011 /2012 


1 / 2 , 




UTAMA 
^SD/MI 


BAHASA INDONESIA 

Senin, 7 Mei 2012 (08.00 - 10.00) 



BALITBANG &adan Standar NasronaJ Pendfdifcar^ 


KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 






Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


■ p i i 

RAHASA IINDONESIA SD/M1 



Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Jenjang ; SD/MI 



„ M ' 

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) 
yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 

2. Berilah tanda silang di depan nama mata ujian dan pilihan jawaban A, B, C, 
atau D yang Anda anggap benar pada LJUN. 

3. Periksa dari bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya, pastikan setiap 
lembar soai meriiiliki nomor paket yang sama dengan nomor paket yang 
tertera pada cover. • 

4. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar sOal yang kurang. 
jelas, rusak, atau tidak lengkap. 

5. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 

6. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) 
pilihan jawaban, 

7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat 

. bantu hitung lainnya. *. 

8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 

9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 


SELAMAT MENGERJAKAN 




Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


Bacaan untuk soal nomor 1 -4 



BAHASA 1NDONKSIA SD/Ml 


Memilih Peralatan Makan Melamin yang Aman 

.f- Biasanya orang tua menyediakan peralatan.makan dari plastik atau melamin 
Untuk anaknya. Alasannya agar peralatan makan tak mudah pecah saat teijatuh. 
Namun peralatan makan yang terbuat dari plastik atau melamin pun tak selamanya 
iman digunakan. Dokter Dicky Pribadi, Sp.A, MKes, dokter anak RS Mitra 
keluarga Depok mengatakan melamin yang aman digunakan untuk anak memiliki 
syarat dan batas kemampuan tertentu. 

x Peralatan makan dari plastik atau melamin yang tidak disarankan dipakai 
oleh Kememerian Kesehatan biasanya mengandung bahan kimia berbahaya. Bahan 
kimia tersebut dapat menimbulkan penyakit, langsung maupun tak langsung. 
Menggunakan bahan melamin .atau plastik yang tidak disarankan dapat 
mengakibatkan penumpukan penyakit dalam tubuh anak. Selain itu dalam jangka 
panjang akan mengakibatkan terjadinya penyakit pada ginjal. 

Ketika memilih produk melamin, jangan hanya tertarik pada bentuk dan 
warnanya saja, tetapi kita harus memeriksa kode benda produk tersebut. Biasanya 
kode benda terdapat di bagian bawah peralatan makan melamin. Melamin atau 
plastik yang disarankan adalah yang memiliki kode PP. PP atau polypropylene 
merupakan bahan untuk membuat plastik atau melamin yang aman digunakan. 
Kode aman yang lain adalah angka 5, BPA free, atau non-BPA. 

(Dikutip dengan perubahan dari Kompas.com, 26 Februari 2012) 

1. Mengapa biasanya orang tua menyediakan peralatan makan dari plastik atau 
melamin untuk anaknya? 

A. Peralatan makan dari plastik atau melamin belum tentu aman, 
digunakan. 

B. Peralatan makan dari plastik atau melamin tidak mudah pecah saat 
terjatuh. 

C. Peralatan makan dari plastik atau melamin telah memiliki syarat 
keamanan. 

D. Peralatan makan selain plastik atau melamin lak selamanya aman 
digunakan. 



Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf ketiga adalah 

A. Apa bentuk produk melamin yang aman digunakan? 

B. Mengapa kode produk dicantumkan di bawah peralatan makan? 

C. Siapakah yang menemukan kode-kode benda pada produk melamin? 

D. Bagaimanakah cara memilih produk melamin yang aman digunakan? 




Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


4 


P1 


/A 


3. 


BAHASA INDONESIA SD/M1 

Ide pokok paragraf kedua bacaan di atas adalah 

A. Peralatan makan dari plastik atau melamin yang tidak disarankan 
dipakai. 

B. Bahan kimia berbahaya pada peralatan makan dari plastik atau 

melamin. ' ' ... 

C. Penyakit yang diakibatkan oleh peralatan makan dari plastik dan 
melamin. \ 

D. Beberapa jenis penyakit yang diakibatkan oleh bahan kimia 
berbahaya, 

• * . , - • t 

■, " •*' ' • V • t r,»’ # . , > 

Kalimat yang sesuai dengan paragraf ketiga adalah ,.: 

A. Memilih produk melamin yang aman dapat ditentukan dari bentuk 
dan warnanya, ' 

B. Produk melamin yang aman digunakan harus mencantumkan kode 
PP, Angka 5, BPA free, atau non-BPA.-- rV 

C. Apabila akan membeli produk melamin, kita perlu meminta saran 

kepada orang lain. . , . ■ 

D. Setiap produk melamin dicantumkan kode benda sebagai tanda aman 
digunakan. ; V •' 


* 


5. 'P erhatikan gambar dan pern yataan berikut! 



Dosis : 


0-5 th 

: 2 kali/hari @ '/ 2 kaplet 

6-12 th 

:■ 3-4 kali/hari @ kaplet 

Di atas 12 di 

: 3-4 kali/hari @ 1 kaplet 
-----—-_ 


* . 1 . . > . • , 

Danu sakit kepala, la berumur 8 tahun. Penerapan aturan minum obat bagi 
Danu yang benar adalah ... 

A. Sehari minum liga kali, sekali minum satu kaplet. 

B. Sehari minum empat kali, sekali minum setengah sampai satu kaplet. 

C. Sehari minum tiga sampai empat kali, sekali minum setengah kaplet. 

D. Sehari minum tiga sampai empat kali, sekali minum satu kaplet. 












Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


p i 


BAHASA'INDONESIA SIVMI 


6 Bacalah petunjuk berikut ini! 


(1) Buka tutup semir sepatu. 

(2) Bersihkan sepatu kulit dengan kain bersih. 

(3) Oleskan semir krim ke permukaan sepatu. 

(4) Gosok sepatu sampai mengkilat. ___ 

Urutan petunjuk menyemir sepatu kulit dengan semir krim yang tepat 
adalah.... 

A. (2), (I), (3), (4) 

B. (2), (1), (4), (3) 

C. (1), (2), (3), (4) 

D. (1), (2), (4), (3) 


Perhatikan surat pembaca berikut! 


V \t 


Kak Nirmala pengasuh rubrik konsultasi, yang bijak! 

Kak, aku tuh punya banyak teman di sekolah, 

Tapi dua temanku yaitu Ali dan Yudi, mereka suka musuhan. 

Aku jadi pusing. Padahal aku berharap mereka jadi sahabat yang baik. 


Kalimat saran yang tepat ur.cuk rubrik tersebut adalah ... 

A. Masalah itu sebaiknya jangan disampaikan di media karena 
menyangkut pribadi seseorang. 

B. Sebaiknya kalau menulis nama seseorang dalam surat pembaca 
memintfc izin dahulu kepada yang bersangkutan. 

C. Masalah seperti itu sebaiknya diselesaikan secara langsung di 
ruangan redaktur, 

D. Ada baiknya permasalahan seperti itu diselesaikan bersama antara 
penulis surat dengan Kak Nirmala. 

Diumumkan kepada siswa kelas IV-VI SD Tunas Harapan, bahwa dalam 
rangka peringatan Hardiknas tanggal 2 Mei 2012, SD Tunas Harapan akan 
mengadakan lomba sinopsis buku "Cinta Negeri k u”. Lomba sinopsis ini akan 
dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2012, 


Cuplikan pengumuman tersebut berisi .... 

A. Peringatan Hardiknas tanggal 2 Mei 2012 

B. Lomba sinopsis tanggal 5 Mei 2012 

CC Kegiatan Hardiknas tanggal 5 Mei 2012 
D. Kegiatan lomba sinopsis tanggal 2 Mei 2012 







Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


PT 


BAHASA INDONESIA SD/MI 


acaan untuk soal nomor 9-1J 


adi 

rman 

sva 

... v i 

adi * 
u 

adi 

u 


”Man, siap berangkat?” 

"Ayo...!” 

”Mau kemana, Kak? Aku ikut.” 

(Tiba-tiba Reva masuk dari halaman) 

"Boleh. Kita minta izin bapak ibu dulu, ya.” 

”Mau ke mana?” (ibu keluar dari kamar dan ikut duduk di ruang tamu). 
"Nonton sepak bola, Bu.” • * 

"Iya, hati-hati dijalan.” 


Tokoh utama drama di atas adalah 
i A. Rudi 
=• B. Arman 
f C. Reva' 
fv D. Ibu • 


). Latar tempat drama di atas adalah ... 

A. halaman 
J B. ruang tamu 
■ C. kamar 

4 * 

; l D. lapangan 






'O- 




l. Amanat cuplikan drama di atas adalah ... 

A. Sebelum pergi harus izin kepada orang tua. 

B. Berhati-hatilah jika menonton sepak bola, 

C. Patuhilah nasihat orang tua setiap saat. 

D. Ajaklah saudara jika menonton sepak boja. 

h \ ^ .. * *' ^ > * . ■ 

l. Bacalah paragraf berikut! . 


Drum bekas dapat diubah menjadi barang yang lebih berharga (1). Biasanya 
drum bekas dibiarkan tergeletak dalam gudang (2). Oleh mahasiswa. 
Universitas Ciputra (UC), drum tersebut‘disulap menjadi barang furniture 
seperti kursi, meja, dan lainnya (3). Barang Jiir n iture tersebut dipamerkan di 
Ciputra Word (4). _ , • _ . ; . __ 

, i . * ■ * ■■ 

Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor... 

a, (i) \ Y''-M- • ‘ • T 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 







Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


i ^ i i 

BAflASA INDONESIA SD/Ml 

13. Perhatikan teks percakapan di bawah ini! _ ■ ', ■, 

Dito : "Hari Minggu besok, kau mau ke mana, Dra?”' 

Indra “Memancing, yuk.” •' , 

T "Saya tahu tempat yang aman untuk memancing.” * 

Dito : "Oke, saya setuju. Pukul berapa?” 

Indra : "Sebaiknya pagi, pukul 07.00, bagaimana?” 

Dito : "Siap Dra. Saya usahakan sampai rumahmu sebelum pukul 07.00." 


Simpulan teks percakapan di atas adalah ... 

A. Dito mengajak Indra pergi memancing. 

Indra menunggu Dito di rumah pukul 07.00. 

Dito dan Indra akan berlibur pada hari Minggu. 

Dito dan Indra sepakat memancing pada hari Minggu. 


B. 

C. 

D. 


Bacaan untuk soal nomor 14 s.d. 16 


7 Ratusan ulat bulu menempel di pohon-pohon milik warga, desa 
Wonokerto, Kabupaten Wonogiri. Keberadaan ulat tersebut meresahkan 
warga desa. Mereka menjadi takut untuk keluar rumah. Namun, binatang 
tersebut hanya menyerang beberapa jenis pohon saja. Terutama pohon yang 
besar dan berdaun lebat. 


14. Makna yang sesuai dengan bacaan tersebut yaitu ... 

A. Warga desa Wonokerto merasa resah terhadap ulat bulu, padahal ulat 
bulu tersebut hanya menyerang pohon tertentu i 

B. Warga desa Wonokerto merasa resah terhadap ulat bulu karena ulat 
' tersebut menyerang beberapa jenis pohon. 

C. Warga desa Wonokerto takut keluar rumah karena ulat bulu 

menempel di setiap pohon di desa itu. 

D. Warga desa Wonokerto takut keluar rumah karena ulat v bulu 

menyerang pohon besar yang berdaun lebat. 

15. JCata meresahkan dalam bacaan tersebut memiliki arti... 

A. menjadikan susah 

B. membuat takut 

C. mengakibatkan sedih 

D. membuat gelisah 


16. Antonim kata takut dalam bacaan di atas adalah .... 

A. waspada 

B. berani 

C. khawatir 

D. tenang / 














Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


H 


p i 


BAHASA INDONKSIA SD/MI 


'■■4 L 


7. Bacalah pirragraf berikut! x 


' :l* 

L 




Bortar duduk di kelas 6, Ia selalu ingin membeli- aneka mainan di 
sekolahnya. Karena uangnya tidak cukup, ia sering meminjam uang kepada 
teman-temannyav Setiap hari ia diberi uang saku Rp4.000,00 oleh ibunya 
sedangkan harga mainan yang ia beli seharga Rp8.000,QQ. 


Peribahasa yang tepat untuk Bonar adalah ... 

A.‘ Seperti ayam bertelur di lumbung padi. 

.B * ih beriak tanda tsk- dai arn.. .7 7.,..■' ‘L. 

C. Lebih besar pasak daripada tiangv , 7. 

D. Sepandai tupai melompat akan jatuh juga. 

18. Bacalah paragraf berikut! 

V 


Andika beker] 

a di sebuah perusahaan. Karena rajin dai 

r jujur, ia dipercaya 

menjadi orans 
pimpinan berh 

g kepercayaan pimpinan. Ia sering mew 
lalangan. 'AL 

■akili pimpinan jika 


' t'- 






Ungkapan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah 

A. sembunyi tangan 

B. buah hati L'/ 

C. tangan kanan 

D. buah tangan 


19. Bacalah panti 


Bunga kenanga di atas kubur 
Pucuk sari pandan jawa 
Apa guna sombong dan takabur 
Rusak hati badan binasa 


Pesan yang terkandung dalam pantun di atas adalah ... 

A. Sombong adalah penyakit hati yang dapat menghancurkan diri. 

B, Hidup di dunia hanya sekali, tidak perlu menyombongkan diri. 
yCA Si fat sdntborig tidak perlu dijaga karena kita akan mati. 

D. Sombong akan merrijbuatkita^dijauhktenrartrteman dan dikucilkan. 















Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


BAHASA INDONESIA SD/MI 


20. Teks 1 

Para pahlawan telah berjuang memerdekakan bangsa dengan semangat yang membara. Mereka 
bekerja keras berjuang sampai titik darah penghabisan. Hanya satu kata yang ingin dicapai yaitu 
“Merdeka!”. Terbukti pada tanggal 17 Agustus 1945 mereka berhasil memerdekakan bangsa. 

Teks 2 

Betapa besar jasa para petani. Mereka telah bersudah payah menanam dan merawat tanamannya agar 
tumbuh subur. Orang-orang kota tinggal menikmati hasilnya saja. Para petani telah membanting 
tulang agar tidak gagal panen. 


Persamaan isi kedua teks tersebut adalah ... 

A. Mereka sama-sama berjuang untuk kepentingan bangsa. 

B. Mereka sama-sama berjuang untuk kebahagiaan dirinya. 

C. Semangat juangnya telah dicontoh generasi sekarang. 

D. Mereka sama-sama puas menikmati perjuangannya. 


Bacaan untuk nomor 21-22 


„XV 




Jadwal Kereta Api 
Stasiun Tugu Yogyakarta 


Nama Kereta Api 

Kelas 

Tujuan 

Berangkat 

Tiba 

Fajar Utama 

Bisnis 


08:00 

15:27 

Senja Utama Solo 

Eksekutif 

Jakarta 

09:05 

15:11 

Argo Lawu 

Eksekutif 


16:55 

01:15 

Argo Wilis 

Eksekutif 

Bandung 

12:15 

18:21 

Mutiara 

Bisnis 


22:07 

06:03 

Mutiara 

Eksekutif 

Surabaya 

22:30 

04:19 

Turangga 

Eksekutif 


20:46 

03:30 


21. Pernyataan yang sesuai dengan jadwal tersebut adalah ... 

A. Kereta Mutiara tujuan Surabaya berangkat dari Stasiun Tigi pukul 22.30, tiba pukul 06.03 

B. Kereta Senja Utama Solo tujuan Jakarta dari Stasiun Tugu pukul 16:55, tiba pukul 15:27 

C. Kereta Argo Lawu berangkat dari Jakarta pukul 16:55 dan tiba di Yogyakarta pukul 01:15 

D. Kereta Argo Lawu berangkat dari Stasiun Tugu pukul 16:55 dan tiba di Jakrta pukul 01:15 









Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


BAHASA INDONESIA SD/MI 


22. Kereta api yang berangkat paling akhir sesuai jadwal adalah ... 

A. Mutiara jurusan Surabaya 

B. Mutiara jurusan Bandung 

C. Argo Lawu jurusan Jakarta 

D. Argo Wilis jurusan Bandung 


23. Cermati puisi berikut! 

Ayah, engkau sungguh hebat 
Walau beban sungguh berat 
Bekerja keras tidak penat 
Kau ingin aku jadi orang hebat 


Isi puisi di atas adalah ... 

A. Ayah bekerja tak kenal waktu karena bebannya berat. So 

B. Seorang ayah yang bekerja keras karena anaknya hebat. 

C. Beban berat seorang ayah karena bekerja keras. 

D. Seorang ayah bekerja keras demi keberhasilan anaknya. 


24. Perhatikan! 




t* 


Ita, Bayu, dan Giri keluar dari ruang guru dengan wajah ceria. Rasa permusuhan seolah 


tiada lagi di hati mereka. Persahabatan kembali terjalin seperti semula. 


Simpulan paragraf tersebut adalah ... 


A. Ita, Bayu, dan Giri rukun kembali setelah dinasihati guru. 

B. Permusuhan antara Ita, Bayu, dan Giri diketahui guru. 

C. Persahabatan yang pecah karena permusuhan. 

D. Kebersamaan dalam persahabatan sudah tidak ada lagi. 




Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


, . i-'.. • ; . ■ ■ 

. ,■ 1: -’ "■ ■ •» ‘ - 
£ -It ^ , . 

'-V'. •' ■. . ' ' ■ 


p i 


• ;■ v . , ... . 

Laboran untuk nomor 25-26 




s . • V t j ' ■ ' f \ ' .i-. $ 

' vVt' r*,-.' , ' 


v 'i..-; wr 
■ > ?■!*. 




Hujan deras dan angin kencang . menyebabkan jembatan penghubung' Desa 


desa kesulitan transportasi. . Mereka-harus menempuh jarak lebih lama liaa kali 
untuk bisa sampai ke kota . Para, pekerja, pedagang; dan anak-anak sekolah banyak 
yang terlambat sampai di tujuan. dV 


f ■ i ; 1 


;•.* ■ y ■ ;V . -■£ v- ' ■'" c:'. v ,- ; • ; ■ - ' 

. j_:jf ■ - . r : ■ - • • 

'!25i| Isi cuplikan laporan tersebut adalah , 

A. f' -— 

B. 

G. 

D.. 


■r 

96 i 

*- * ;*.l 

iv * 


V . : » v:-; : >v .. ’ jjrl 

r; ; . V^ : '- ■■ ''' 


- \ . - 


A. A 


' tigakalL -' 


X 


B. 


tiga kali. 




ke kota. 


*>; 


. x ?: 

'<V i 




kota. 




27. Bacalah kutipan dialog jei 


■v '-h 



Nanda Kamu mau ke mana^ Yan? 

Yance : Oh, Nanda. Aku mau beli buku gambar. 

Nanda : Yang aku tahu, buku gambarmu sudah cukup. Buat apa lagi? 
Y ance : itu, ana k teta nggaku tidak punya buku. 


rTppik percakapan tersebut adalah ;... 

A. kepedulian terhadap orang lain 

B. kesedihan seorang anak miskin : . 

C. Nanda ingin membantu tetangganya 
D ; i 

















Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


41 


P 1 


BAHASA 1IVI><)N F.$IA SD/M1 


kicaan untuk nomor 28-30 




• Pemerintah Indonesia dewasa ini makin menyadari pentingnya pendidikan 
agi kemajuan s ualu bangsa. Program pemberian Dana B( )S untuk S D/Ml dan 
MP/MTS menjadi. salah: satu bukti kdpedulian pemerintah untuk segera, 
icnuntaskan program wajib belajar 9 tahun inenuju 'prograiri waj jb belajar 12 
ihun. jlal tersebut' rhenliingkinkan semua warga Negara Indonesia mengenyam 
tan tanpa harus terbebani biaya sekolah i 


■ B;,r■'yRi:^i^kas^ri;;'y■ tdpat^-whtuk bacaan tersebut adalah ... '* 

! A- Pemerintah Indonesia memberikan dana BOS kepada satuan 

° pendidikan dasar untuk menuntaskan program wajib belajar 9 tahum 

B. Pemerintah memberikan dana BOS kdpadaSatuah ;pendtdikan'dasar 

untuk menentukan program wajib belajar 12 tahun.}- . ; ,H 

C, y Pehieritiidb jndmtesia menyadari peritingriya ; dana BOS bagi warga 
^ 4: negara yang mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. 

I D. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya program wajib bejajar 9 
tahun bagi warga negara yang mengalami kesulitan biaya. ; 

Tema bacaan tersebut adalah 
■ |A. Pemerintahan 
';SB. Kepedulian -y 
Pendidikan 
j ; _Jj EG^Kebaftgsaan. 

Pesan yang terkandung di dalam bacaan tersebut adalah 

Melalui program wajib belajar semua warga negara bisa menjadi 
' y bangsavylnig jaya. 

;B. Kemajuan pendidikan suatu bangsa menentukan kemajuan bangsa . 
-tersebut.' '' . ,,,,, 

C. Hanya dengan pemberian dana BOS warga negara bisa mengenyam 

pendidikan^j " . . 

D. Dana BOS yang diberikan pemerintah menentukan kejayaan bangsa 
Indonesia. 






Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


p i 


BAHASA INDONESIA SD/Mi 


Puisi untuk soal nomor 31 dan 32 


A.' Bunda tersenyum ketika mengantar aku pergi. Kata-kata, dan nasihat 



Bunda menenangkan hatiku. Aku senang berada dalam pelukannya. 

B. Bunda, senyummu menyinari langkahku. Kata-kata; Bunda 
menyejukkan hatiku. Aku merasa nyaman di dalam dekapan Bunda. 

C. Bunda selalu tersenyum saat melihat aku pergi. Nasihatnya membuai 
aku terhibur. Aku merasa nyaman apabila didekap Bunda. 

D. Aku senang melihat Bunda tersenyum. Nasihat Bunda berharga 
sekali bagiku. Aku ingin selalu berada dalam dekapan Bunda. 

32. Makna kata nyaman dalam puisi tersebut ialah .... 

1 A epoar 


' 33. Perh ...... ... . .. 

C1) mantaman telur yang sudan dibaluri tersebut, selama dua belas hari. 

(2) Pilihlah telur itik yang bagus kemudian cucilah sampai bersih. 

(3) Ambil dan cucilah kembali kemudian kukus hingga matang. 

(4) Balurlah telur pilihan itu dengan adonan garam dan serbuk batu bata. 



.. . Vl . _ ■ ■ . . . • •. . • ^ 

Urutan peLunjuk cara membuat telur asin yang tepat adalah ."... 


A. (2) - (4) - (I) - (3) 
U. (2-) - ( I) - (4) - (3) 
C. (4) - (1) - (2) - (3) 
a (4) - (2) - (.1) - (3) 












Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


14 


BAHASA INDON 


PT 


SI A SD/Ml 


34. Bacalah kalimat acak berikut! 


i; (1). Setiap pukul 05.0( 
| (2). Pagi-pagi ia menii 

(3) . Arman anak yang 

(4) . Ia merapikan send 

) Arman su< 
nba air unti 
rajin memb 
iri tempat ti 

iah bangun ti 
ik mengisi ba 
antu orang tu 
durnya. 

dur. 

k mandi. 

a. " 

U rutan kali mat yang tepat agar menjadi paragraf yang pad u 


A. (3) — (1> —(4) - (2) 

B. (I)-(2)-(3)-(4) 

C. (2) -(4) - (1) - (3) 

D. (4)~(1)~ (3) —(2) 




35. jBayu sakit demam berdarah, 
'fla dirawat di rumah sakit 


Gabungan yang tepat kedua kalimat tersebut adak 

A. Bayu sakit demam berdarah karena dirawat di rumah sakit. 

B. Bayu sakit demam berdarah setelah dirawat di rumah sakit. 

C. Bayu sakit demam berdarah sehingga dirawat di rumah sakit. 

D. Bayu sakit demam bera arah apabila d.irawat di rumah sakit. 

36. Aceh pernah ... diterjang gelombang tsunami. 

Kata gabung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah .... 
A. jatuh bangur 













Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


i > • 


p i 


BAHASA INDONESIA SD/MI 


37, 


Cermati! 


"(J •••• ' ,■ ■■ •" 

Dengan horm; 
J Menglu 

at; .'V.,' . .r : '\/Vr'' \ v r V 

irap kehadiran Bapak/Ibu dalam acara rapat Komite SDN 

fcirio H t rcin ■norlci ■. r ' 

d t a I lgl 1 alj U y 

hari, tanggal 

dfl^ arvdl 1 kl1 oC'lwictivdll jJcliid., c 

; : Sabtu. 24 Maret 2012 

^aktu 

; Pukul 08.00 ■ "' ^ 

Tempat 

: Aula SDN Karangharjo 

keperluan: 

: Sosialisasi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tahun 
Pelajaran 2011/2012 

•• >v..- 



Kalimat efektif yang tepat untuk penutup surat tersebut adalah 

A. Atas kehadiran Bapak atau Ibu kami ucapkan terima kasih. 

B. Terima kasih Bapak/Ibu sekalian sudah bersedia hadir. 

C. Kehadiran Bapak/Ibu sekalian sangat kami harapkan. 

IX Atas perhatian Bapak atau Ibu kami ucapkan terima kasih. 

38. Perhatikan! 


Nomor 212-GALANG~X^2012 - 

Hal : Undangan : 


Yth. Kakak Pembina Pramuka 

Di SD Bina Siaga 

\ : 

Mengharap kehadira 

Kitin VlOfYCt irtSl/iCJ 

.n seluruh Kakak Pembina Pramuka di pangkalan SD 

Olliu m 1 afed, pdUd^ 

Hari :.... 

"'rr.. : - rr- :; 


Penulisan bagian surat bergaris bawah yang benar adalah 
? A, Nomor; 2i2-GALANG-X/2012 T ^ 

B. Nomor; 212/GALANG-X/2012 

C. Nomor: 212-GALANG/X/2012 

D. Nomor: 212/GALANG/X/2012 
















Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


BAHASA INDONESIA SD/MI 


9. Perhatikan! 

Diumumkan kepada seluruh siswa SDN Harapan Kita bahwa kegiatan senam pagi akan dilaksanakan 
setiap hari Sabtu, mulai bulan Juni 2012. 

... Oleh karena itu, semua siswa diharapkan memakai pakaian olahraga. 


Kalimat yang menggunakan kata depan dengan tepat untuk melengkapi pengumuman tersebut adalah ... 

A. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum jam pelajaran bertempat pada halaman sekolah. 

B. Belajar bersungguh-sungguh pada prinsipnya akan sangat berguna bagi masa depan kita. 

C. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan sebelum jam pelajaran bertempat di halaman sekolah. 

D. Kegiatan senam pagi akan dimulai setelah semua siswa berkumpul dari lapangan. 


10. Bacalah dialog berikut! 


Mira 

Ibu Kantin 
Mira 

Ibu Kantin 


‘Mengapa kantin ibu tutup kemarin?” 
’lya, karena Ibu pergi ke rumah cucu.’ 


O' 


X 


‘Alhamdulillah cucu Ibu sehat dan tambah lucu.” 


yy 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut adalah ... 

A. Di mana cucu Ibu tinggal? 

B. Apakah Ibu sekarang sudah lega? 

C. Mengapa Ibu pergi ke rumah cucu? 

D. Bagaimana keadaan cucu' Ibu? 








Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


pi 


BAIIASA INDONESIA SD/Ml 


’l ' ..-. l . , 


•?, 'N' 




Susan lravvali lahir di Semarang, I Mei 1981. Ia tinggal di .Jalan Sidosari Vi 
nomor 3 Semarang, la pernah bersekolah di SD Sidosari 04,Semarang (lulus 
tahun 1993). SMP Negeri 5 Semarang (lulus tahun 1996), la beragama Islam. 



Formulir Daftar Riwayat Hidup 


Nama Lengkap' 11 • : .... (I)' 

Tempat, Tanggal Lahir : .... (2) 

Alamat | ....(3) 

Agama : .... (4) 

Pendidikan : .... (5) 

’iaan , : (6) 


K 


Isian.yang tepat untuk formulir data nomor (2) sesuar ilustrasi adalah ;..v 

A. Susan Irawati 

B. Jalan Sidosari VI Nomor 3 Semarang 

C. SD Negeri Sidosari 04 Semarang 

D. Semarang, 1 Mei 1981 


Kalimat yang tepat untuk mengawali pidato di atas adalah 

A. Cukup lama waktu yang saya habiskan di sini, • 

B. : Pada awalnya saya malu berkenalan dengan kakak-kakak, 
f C. Rasanya seperti baru kemarin saya sekolah di sini, 

D; Saya kira sekolah kita tidak akan menyenangkan seperti ini. 

Penulisan yang benar kalimat bercetak miring dalam pidato tersebut adalah ... 

A. Saya berharap kita dapat melanjutkan persahabatan melalui telepon 
• atau surat. 

B. Saya berharap kita dapat melanjutkan persahabatan melalui telefon 
atau surat. 

C4 Saya berharap kita dapat melanjutkan persahabatan melalui teiphon 
atau.surat. 

D. Saya berarap kita dapat melanjutkan persahabatan melalui telephon. 
• atau surat. 









Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


. LP.! J 

BAHASA INDONESIA SD/MI 


Perhatikan! 




Assalaimralaikum Wr. Wb. 

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Wali Siswa Kelas VI pada, 

hari, tanggal : Senin, 2 April 2012 

waktu : 10.00 WIB 

tempat : Aula Dinas Pendidikan 

acara : Rapat Dinas Persiapan UN 

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. ' • • 

Alas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. . 


Kata bercetak miring pada naskah surat di atas kurang tepat, seharusnya .... 

A. Kehadiran Bapak/lbu/Wali Siswa 

B. Perhatian Saudara Bapak/Ibu/Wali Siswa 

C. Kedatangan Kalian semua 

TX Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara * 

Bacalah cuplikan laporan berikut! 




Dalam rangka mengisi liburan kenaikan kelas tahun pelajaran 
2011/2012.; kelompok belajar Cut Nya’ Dien melakukan kegiatan. 
Kelompok belaiar ini terdiri dari lima orana vaitu rahma, risma. ratih, vovi. 
dan tasnim . Mereka akan melapkan kegiatan belajar bersama setiap hari 
pukul 14.00 - 16.00, 


W - 

Penulisan 
adalah 


V •• -: :i *..♦ 4 




san ejaan yang tepat kalimat yang digarisbawahi pada teks tersebut 

■- A. Kelompok belajar ini .terdiri dari lima orang, yaitu: Rahma, Risma, 
Ratih, Yovi, dan Tasnim: 

B. Kelompok belajar ini terdiri dari lima orang, yaitu: Rahma. Risma. 
Ratih, Yovi, Dan Tasnim, 

C. Kelompok; belajar ini Terdiri dari lima orang, yaitu: Rahma, Risma, 
Ratih, Yovi, dan Tasnim. 

D. Kelompok belajar ini terdiri dari lima .orang, yaitu: rahma, risma, 
ratih. vovi, dan tasnim. 





















Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


19 


- P 1;4 

BAHASA INDONESIA SD/MI 


46. 'Data laporan . 


. *• 


Kegiatan : Mengamati Pesta Siaga Tingkat Karesidenan Kedu 

Tempat ,- T ; i Komplek Pemda Kabupaten Kebumen • _ : 

• i; Waktu Pengamatan : Sabtu, 31 Maret 2012 
Pengamat •. : Gista \‘ , 

-Hasil Pengamatan Suasana sangat ramai. Anak-anak siaga berlomba 
T:-T : ; ' menampilkan kepandaia n masing- masing, , - >' ■ , 

Kalimat laporan yang sesuai dengan data di atas adalah h’ ' " >:>= 

A. Hari Sabtu, 31 Maret 2012, Gista mengamati kegiatan Pesta Siaga 
f Tingkat Karesidenan Kedu, di Komplek Pemda Kabupaten Kebumen. 

B. Gista senang sekali menyaksikan kegiatan Pesta Siaga - Tingkat 
Karesidenan Kedu, di Komplek Pemda Kabupaten Kebumen. - 

C. Anak-anak siaga sangat senang melihat Gista meliput kegiatan Pesta 
Siaga di Komplek Pemda Kabupaten Kebumen. 

D. Pada hari Sabtu, 31 Maret 2012, Gista pergi ke Karesidenan Kedu 
untuk mengikuti Pesta Siaga Tingkat Karesidenan. 

y _ - ■ V''’ hiv r,” • *’ >v t * 

47. Bacalah pantun berikut! 

'- , K'J ♦••*** >■ ’■ . ' ' ■ ’ ■ • • ’ 9 • •’f*. *». • 

• , -y r . ’ • W . 

Ke mana kancil akan dikejar 
Ke dalam pasar cobalah cari 


- ; ••• 




•* *. * . " i* ■*, f . 


Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun bagian isi adalah ... 

A. Ketika kecil jangan kurang ajar 
Kelak besar tidak mandiri. ,. 

B, Cobalah kita lebih bersabar 
Nanti pasti bisa sendiri 

C. Janganlah kita pergi ke pasar 
" Kalau tidak ingin membeli 

D, Ketika kecil rajin belajar 
Sesudah besar senanglah hati 











Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


20 


P1 


48. Perhatikan gambar! 


BAHASA INDONESIA SD/MI 



r * * y, - 

Paragraf yang sesuai dengan isi gambar tersebut adalah 

A. Dino sangat senang dengan bola. Hampir setiap sore, ia bermain bola. 
Ka aupun sesekali tidak ada teman yang diajak bermain bola, ia 
berlatih sendm. 

B. Dino sangat senang dengan permainan bola. Seperti sore itu ia 
menyaksikan pertandingan bola di setadion. Dia begitu bersemangat 
mendukung kesebelasan kesayangannya. Begitulah Dino mencintai 

bola. V/V/ 

C. Dmo begitu gemar dengan bola. Begitu gemarnya, dia memiliki 
koleksi banyak bola. Tentu saja bola yang dia koleksi adalah bola- 

bola yang harganya tidak terlalu mahal. Sekalipun begitu dia cukup 
bangga. ... ■ ' .r 

D. Dino. satu-satunya anak di kampung yang mencintai bola. Oleh 

karena cintanya itu, dia membeli banyak bola dengan berbagai 
ukuran dan warna. Bola-bola itu kemudian dia pajang sebagai 
dagangan^* . . • 

• •• 4.7 ^ ' ■■■ ■ 

49 ' ' j , Bete 7 iak «Y** buras sa ngat mudah dilakukan. Memelihara ayam buras 

tidak membutuhkan waktu khusus. Ayam buras dapat mengais makanan 
sendiri. ... Pengadaan kandang teiyata tidak membutuhkan biaya yang mahal 
Kandang ayam buras dapat menyatu dengan kandang ternak lainnya. - 

• • v* **. •• i ■ V -/ ‘ v r’ > i. * A 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah ... 

A. Agar berkembang biak dengan baik, ayam buras harus dibuatkan 
• • kandang. •'*.> 

B. Memelihara ayam buras sangat menguntungkan penduduk yang ada 

• di desa. & 

G. Selain memelihara ayam buras, sebaiknya juga memelihara ternak 
lainnya. • v’.. ; ; 

D - Ternak ayam buras ternyata sangat mudah serta memberikan banyak 
keuntungan; .. i • * 









Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


BAHASA INDONESIA SD/MI 

• . : : ♦ | C „ '• , * 1 

50. ... Di kelas, anak'berambut panjang itu buru-buru menelungkupkan mukanya 
ke atas meja. Punggungnya tampak turun naik. Sesekali terdengar isakan. 
Tampaknya, Dian Sukresi menangis. 

Kalimat yang tepat untuk mengawali paragraf di atas adalah 

A. Dian Sukresi berjalan santai ke sekolah. 

B. Dian Sukresi berlari memasuki kelas. 

C. Dian Sukresi masih bermain di halaman. 

D. Kelas Dian Sukresi masih sangat sepi. 




